heran 


Bab 1 II TAN 


PENDAHULUAN 


Ig 


3 KKS 


Bicara tentang game pasti semuanya sudah tahu, karena biasanya banyak 
orang di sekitar kita, terutama anak-anak sering memainkannya. Lantas, 
bagaimana cara membuatnya? Mudah saja... di dalam buku ini, penulis 
menjelaskan step by step caranya membuat game. Game yang akan kita 


buat ini adalah game ber-genre (jenis) RPG. 


Saya akan mencoba mengenalkan software yang akan kita gunakan untuk 
membuat game, dan sampai pada akhirnya game tersebut akan menjadi 


game yang dapat dimainkan semua orang. Akhir kata, selamat berkreasi! 


Untuk bab pertama, sebaiknya kita berkenalan dulu dengan software yang 
akan kita pakai untuk membuat game &. Banyak sekali software yang 
dapat kita gunakan untuk membuat game, seperti 001, GameMaker, RPG 
Maker, Adobe Flash, dan masih banyak lagi. Dalam buku ini, kita akan 
mencoba membuat game menggunakan software RPG Maker. Oh ya, 
salah satu game dari RPG Maker karya anak bangsa, sudah pernah masuk 
majalah loh... maka dari itu, kita juga tidak boleh kalah dengan mereka, 
kita juga karus mencoba untuk membuat game sebagus mungkin untuk 


bisa mengalahkan mereka 9! 


14 


pa Itu RPG Maker? 


Seperti yang telah diketahui, RPG Maker adalah software untuk membuat 


game. RPG Maker saat ini telah memilki 6 versi, yaitu: 


RPG Maker 95 
RPG Maker 2000 
RPG Maker 2003 
RPG Maker XP 
RPG Maker VX 


RPG Maker VX Ace 


Dari keenam versi tersebut, yang akan kita pelajari adalah RPG Maker VX 


Ace. Mengapa? Penjelasannya akan saya sampaikan pada subbab berikut- 


nya. Software RPG Maker ini dibuat oleh perusahaan yang bernama 


Enterbrain! Sebenarnya software ini berbahasa Jepang, tapi berhubung 


ada orang dari luar negri yang baik hati yang mau menerjemahkannya, 


jadi sekarang ada dua bahasa, yaitu Jepang dan Inggris 9. 


1.2 Pengenalan RPG Maker VX Ace 


Dari berbagai macam versi RPG Maker ini, mengapa saya menggunakan 


RPG Maker VX Ace sebagai pembelajaran kita? Karena: 


1) 


2) 


Database lebih lengkap 
Dari keenam RPG Maker, RPG Maker VX Ace inilah yang 
database-nya lebih lengkap. Buat Anda yang belum mengerti apa 


itu database, penjelasannya di subbab selanjutnya. 


Memiliki fitur Character Generator 
Dengan adanya fitur Character Generator ini, kita akan semakin 


mudah untuk membuat karakter dalam game tanpa harus 


memiliki keahlian dalam bidang mengedit gambar. Dan fitur ini 
hanya ada di RPG Maker VX Ace. 


3) Keahlian Penulis 
Nah... inilah yang paling penting, saya memilih RPG Maker VX 
Ace ini, karena keahlian saya hanya pada RPG Maker VX Ace O. 
Untuk versi yang lainnya, saya hanya mencoba beberapa saat saja, 


jadi belum terlalu mengerti tentang ini dan itu-nya hehehe. 


Untuk software RPG Maker sudah saya siapkan di Bonus CD buku ini. 
Jadi Anda sudah tidak perlu mencari kesana-kemari software ini. Oh ya, 
untuk pertama kali membukanya, Anda akan menemukan tampilan 


seperti ini. 


Gambar 1.1 Tampilan Awal RPG Maker VX Ace 


Silakan klik tombol New Project untuk membuat project baru, atau Anda 
juga bisa menekan tombol CTRL # N. 


New Project (Ctrl-N) 
Create a new project 


Gambar 1.2 Tombol New Project 


Isilah kolom Folder Name untuk nama foldernya, Game Title untuk judul 
gamenya, sedangkan Location untuk menentukan lokasi project-nya. 


Setelah semuanya selesai, silakan klik tombol OK. 


New Project lengan 
Folder Name: Game Title: 
Cara Buat Game Cara Buat Game 
Location: 
| E:Proyek/Buat BukuNCara Membuat Game SendirifCara Buat Game | sid 


Gambar 1.3 Membuat Project Baru 


Dan inilah tampilan awal project Anda! 


(Ei cara Buat Game RBGMI c 
“File Edk Mode fPkw Scale Fool me Help 5 6 7 
k52 bisa dssuag| 


@ Cara Buat Game 


B MAPOO1 


Gambar 1.4 Bagian-Bagian di RPG Maker VX Ace 
Untuk penjelasan tampilan dalam Gambar 1.4, silakan lihat berikut ini. 
1) Tombol yang berhubungan dengan project, terdiri atas: 
New Project - Untuk membuat project baru. 
Open Project - Untuk membuka project. 


Save Project - Untuk menyimpan project. 


Tombol yang terdiri atas: 

Cut — Untuk memotong yang diseleksi. 

Copy — Untuk menduplikat yang diseleksi. 

Paste — Untuk menaruh yang di-copy. 

Delete — Untuk menghapus yang diseleksi. 

Tombol Undo — untuk mengulang langkah sebelumnya. 
Tombol yang berhubungan dengan Mode, terdiri atas: 

Map — Mengubah tampilan ke mode Map, untuk mengedit map. 


Event — Mengubah tampilan ke mode Event, untuk menam- 


bahkan, mengedit, dan menghapus event. 


Region —- Mengubah tampilan ke mode Region, untuk peletakan 


monster atau musuh. 

Tombol untuk menggambar map. 
Tombol untuk mengubah scale. 

Tombol yang terdiri atas: 

Database — Di sini tempat inti game Anda. 


Manage Resources — Di sini tempat untuk melihat, menambah, 


dan menghapus gambar, suara, dan film pada game Anda. 
Script Editor - Tempat script. 

Test Audio — Untuk mendengar audio yang ada pada game. 
Generate Characters - Untuk membuat karakter. 

Tombol untuk menguji coba/tes game. 


Berguna untuk membuat map, ini disebut dengan tileset. 


10) Ini adalah map Anda. 
11) Kumpulan map di project Anda. 


12) Letak karakter utama. 


1.3 Pengenalan Database 


Jika Anda mengklik tombol Database, akan muncul tampilan berikut. 


Database 


“3 


Actors 


Glasses). Skills | items. | weapons Armors | Enemies | Troops.| States | Animations | Tilesets | Common Events:| System |.Terms|| 


Pi Actors General Settings Features 


aa Mara: Kind Content 
002:Natalie | Eric Silver Reaper 
Mean Class: Initial Level: Max Level: 
004:Ernest - 
005:Ryoma | o01:Soldier “Mi 2 99 
006:Brenda Aa 
007:Rick aa 
008:Alice | A veteran warrior who fought on many battlefields. 
009:Isabelle He becomes uncontrollable in battle when berserk. 
010:Noah 
Graphic 
a 
| Ah 
| | 
| Starting Eguipment 
IN Weapon: 001:Hand Ax "| | 
F Seat oi Not: || 
Shield: 046:Wood Shield -| pe | 
5 | 
Head: (None) - 
Body: 001:Casual Clothes — | 
'Accessory: | (None) - 


Change Maximum... | 


Gambar 1.5 Database 
Di sana terdapat 14 tab, di antaranya: 


1) Actors - Untuk mengedit karakter game Anda (Beda dengan 
NPC). 


2) Classess - Untuk mengedit kemampuan karakter game Anda. 
3) Skill - Untuk mengedit skill pada game Anda. 


4) Items — Untuk mengedit barang/item pada game Anda. 


5) Weapons — Untuk mengedit senjata/weapon pada game Anda. 
6) Armors — Untuk mengedit armor di game Anda. 

7) Enemys — Untuk mengedit musuh pada game Anda. 

8) Troops — Untuk mengedit grup musuh pada game Anda. 

9) State — Untuk mengedit state/kondisi karakter pada game Anda. 
10) Animations — Untuk mengedit animasi pada game Anda. 

11) Tilesets — Untuk mengedit tilesets pada game Anda. 


12) Common Events — Untuk mengedit event pada game Anda, tapi 


biasanya ini digunakan untuk event yang berulang-ulang. 


13) System — Untuk mengedit sistem game Anda, mulai dari suara, 
tampilan title screen, karakter utama yang dijalankan, dan yang 


lainnya. 


14) Terms — Untuk mengedit bahasa pada game Anda. Sebagian 
bahasa ada yang diedit pada script editor juga. 


1.4 Pengenalan Event 
Untuk membuat event, silakan ikuti cara berikut: 


1. Ganti mode-nya ke mode Event. 


& Event (F6) 


Switch to event editing mode 


Gambar 1.6 Tombol Mode Event 


2. Klik kanan pada lokasi yang ingin diberi event pada map, kalau 


memilih New Event.... 


L. New Event... Enter 


Ouick Event Creation » 


Set as Starting Position 


Gambar 1.7 Tombol New Event 


3. Setelah itu akan ada tampilan seperti berikut. 


New Event - ID:001 - (5 


Copy 
Event Page 


| 

| 
(Contents: | 
@ 


I 
Aa 


| 4: Nonabaya 


| isON 


MEN pen an ahnn 
Type: Fixed N 1 0 


Speedi 3: x2 Akar - 


Freg: ” 


Options 
Walking Anim. 


Ae Meme 
Pm l 


Gambar 1.8 Bagian-Bagian Event 


Penjelasan: 
1. Nama Event-nya. 
2. Berhubungan dengan page: 


a. New Event Page - Membuat event page baru. 


b. Copy Event Page — Menduplikat event page. 


c. Paste Event Page - Menempelkan event page yang di- 
duplikat. 


d. Delete Event Page — Menghapus event page. 


e. Clear Event Page -— Menghapus event yang ada di page 


tersebut. 
Kumpulan event page. 


Condition. Maksudnya, event tersebut akan muncul ketika 
bla bla bla ..., contohnya kalau pada Item dicentang, maka 
event tersebut akan berjalan atau muncul ketika Anda 


memiliki item yang telah ditentukan. 
Gambar atau graphic yang muncul pada event tersebut. 


Autonomous Movement berhubungan dengan pergerakan 
event tersebut. Jika pada Type diklik, akan muncul beberapa 
pilihan berikut. 

Random 


Approach 
Custom 


Gambar 1.9 Pilihan Autonomous Movement 


a. Fixed — Event tersebut tidak berpindah. 
b. Random — Event akan berpindah secara acak. 


c. Approach — Event akan berjalan mengikuti karakter 


utama. 


d. Custom — Event akan berjalan sesuai apa yang Anda 
inginkan. Cara mengaturnya, bisa klik tombol Move 
Route ketika Custom dipilih. 


10 


9. 


Speed adalah kecepatan berjalannya event tersebut, sedang- 
kan Freg adalah kecepatan pergantian dari satu sprite ke 


sprite lainnya. 
Opsi event tersebut: 


a. Walking anim. —- Animasi akan berjalan ketika event 


tersebut bergerak. 


b. Stepping anim. — Animasi akan berjalan ketika event 
tidak bergerak. 


c. Direction Fix - Graphic tidak akan berubah ketika 
ditekan tombol dari berbagai arah. 


d. Through — Event bisa bergerak melalui tembok/ 


tembus. 
Priority adalah letak event tersebut. Jika diklik, akan muncul 
pilihan seperti ini. 


Below Characters 


Same as Characters 
Above Characters 


Gambar 1.10 Pilihan Priority 


a. Below Characters — Event berada di bawah karakter. 


b. Same as Characters — Event berada setara dengan 


karakter. 
Cc.  Above Character — Event berada di atas karakter. 


Jika Trigger diklik akan muncul pilihan seperti ini. 


Action Button 


Player Touch 
Event Touch 
Autorun 

Parallel Process 


Gambar 1.11 Pilihan Trigger 


10. 


Action Button - Maksudnya, event tersebut akan 


muncul ketika ditekan tombol. 


Player Touch —- Maksudnya, event tersebut akan muncul 


ketika karakter utama menyentuhnya. 


Event Touch — Maksudnya, event tersebut akan berjalan 
ketika event lain menyentuhnya. (Saya sendiri masih 


kurang paham dengan pilihan ini, hehehe 9) 


Autorun — Maksudnya, event ini akan muncul secara 
otomatis, tapi Anda tidak dapat menjalankan player 
(karakter utama) selama event ini berlangsung. 

Parallel Process - Maksudnya, event ini akan berjalan 


secara otomatis, tapi Anda tetap bisa menjalankan 


player. 


Content adalah tempat event-nya, jika diklik 2x, akan 


muncul tampilan berikut. 


(Event Commands (— 
1 PN 
Message Party 
mas 
Show Choices... Change Items... 
Input Number... Change Weapons... 
Select Key Item... Change Armor... 
Show Scrolling Text... Change Party Member... 
Game Progression Actor 
Control Switches... Change HP... 
Control Variables... Change MP... 
Control Self Switch... Change State... 
Control Timer... Recover All... 
Change EXP... 
Flow Control Change Level... 
Gondivopal Braneh.. Change Parameters... 
Loop, Change Skill... 
Break Loop Change Eguipment... 
bean | |-oonetane, oo) 
Call Common Event... Change Class... 
babe Change Nickname... 
Jump to Label... 
Comment... 
Cancel 


Gambar 1.12 Event Commands 


1" 


1.5 Pengenalan Script Editor 


Script Editor adalah tempat untuk mengedit script. Tampilan game Anda 
juga bisa diubah melalui script ini. Jika tombol Script Editor diklik maka 


akan muncul tampilan seperti ini. 


| seript Editor (S1 


Script 
AA . 


Y Modules 

Vocab 

Sound 

Cache 

DataManager 

SceneManager 5 
BattleManager 


Y Game Objects 
Game Temp 
Game System 
Game Timer 
Game. Message 
Game Switches 
Game Variables 
| Game. SelfSwitches 
Game Screen 
| Game. Picture 
Game Pictures 
Game Baseltem 
Game Action 
| Game. ActionResult 
Game BattlerBase 
| Game Battler 
| Game. Actor 
| Game Enemy 
| Game. Actors 
| Game Unit 
Game Party 
| Game. Troop 
Game Map 
Game CommonEvent 
Game CharacterBase 
Game Character 
| Game Player 
Game Follower Y 


Name: | 


Gambar 1.13 Script Editor 


1.6 Pengenalan Character Generator 


Character Generator adalah salah satu fitur yang ada di RPG Maker VX 
Ace. Dengan adanya fitur Character Generator ini, kita akan semakin 
mudah untuk membuat karakter dalam game tanpa harus memiliki 
keahlian dalam bidang mengedit gambar. Jika tombol Character Gene- 


rator diklik, akan muncul tampilan seperti ini. 


12 


ma PN 
251 


Male |female 


kali Color: Eye Color: Skin Color: Ka 
| | -) MANGAN 


Front Hair: Rear Hair: Face Shape: Ears: 


Type1i Type1i - (Type 1 - Type1 - 


4 


Eyebrows: Eyes: Nose: Mouth: 


r r 
Type1 - Type1 - Type1 - Typei - 


Eyes Level: Beard: Kemonomimi: Tail: 


Middle None None " None 
Neck: Cloth: Cloak: . Wing: 
Type1 “| IType1 - None - None - 
(—A Icolori “| Icolori vi |colori v| /colori v 
Output — -— SA, aa 
Face... Tattoo: Glasses: Accessory1:  Accessory 2: 
None "| |none "| (None "| None ” 
Output L 5. 
1 1 HT 
Character... Color1 “| Icolor1 v||color1i | '|color1 | 


Close 


Gambar 1.14 Character Generator 


1.7 Fungsi Tombol dalam Game RPG Maker 


Adapun fungsi tombol-tombol pada game yang dibuat dengan RPG 


Maker, yaitu: 
1) Panah - Untuk menggerakkan player. 
2) Shift - Untuk melakukan dash/berlari. 
3) Space, Enter, Z - Untuk mengonfirmasi sesuatu. 
4) Esc, Num 0, X —- Untuk membatalkan sesuatu dan menampilkan 
menu pause. 
5) @O, Page Up — Ke halaman selanjutnya. 
6) W, Page Down — Ke halaman sebelumnya. 
7) F1 — Menampilkan Game Properties. 


13 


14 


| General | Gamepad | Keyboard 


(Pj Laundh in Full Screen 


(CI Reduce Screen Flickering 


V! Play BGM and ME 


(W|Play BGS and SE 


Gambar 1.15 Game Properties 


Pada General, terdapat: 


a. Launch in Full Screen - Membuat tampilan game 


menjadi layar penuh. 


b. Reduce Screen Flickering - Saya sendiri masih bingung 


gunanya ini, hehehe & 


c. Play BGM and ME — Dapat memutar suara BGM 


(Background Music) dan ME (Music Fffect). 


d. Play BGS and SE - Dapat memutar suara BGS 


(Background Sound) dan SE (Sound Effect). 


Pada tab Gamepad dan Keyboard, berfungsi untuk mengatur 


ulang tombol. 


8) Alt t Enter - Membuat tampilan game menjadi layar penuh. 


9) Alt 4 F4 — Keluar dari game. 


10) F12 — Menampilkan layar utama (juduli/title screen). 


11) F2 - Menampilkan FPS (Frames per Second) pada title bar. 


12) F9 — Menampilkan jendela (window) debugging (daftar switch 
dan variable). Tombol ini berfugsi ketika sedang playtest 


(menguji coba game). 


13) Ctrl — Player tembus ke benda yang tidak dapat ditembus. 
Tombol ini berfungsi ketika sedang playtest (menguji coba 


game). 


() () () 


